ARBA'A 6 JULI 1938 

No.53 

TAHOEN 1 

Tel No.393 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 
Lembar pertama 

93 


POEROESOEBOE 


Diterbitkan tiap2 hari 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


AGENTEN : Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. 
Bijkantoor : Bajaran lebih dahoeloe. 


Pariaman ,,I.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief Fort de 
Kock: H.Aminoeddin 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan Loear kotta seboelan Per lembar 
Advertntie 10 sen per regel 


TERDIRI dari 2 lembar 
f0,60 10.75 10,03 
Propaganda oentoek Indone sia di Nederland 


IPersindo, Soal djadjahan hangat sekali dizaman ini. Italia telah mereboet 
Abessinia tetapi ia beloem kenjang. Sekerang ia soedah moelai memboeat 
propagan da di daerah Tunis di Afrika Oetara, ialah tanah jang ada diba wan 
pengoeasaan Perantjis. Djepoen tidak berhenti meneroeskan penjerangannja 
kepad Tiongkok. Duitschland menoentoet kembali tanah djadjahannja jang 
terpaksa diberinja kepada lain2 negeri sesoedah perang doenia. Tetapi 
Duitschland menoentoet kembali dilain lain tanah djadjahan, di djalankannja 
propaganda jang giat oentoek menarik djadjahan itoe kepehaknja. Djoeha negeri 
Polen soedah moelai poela menoentoet tanah djadjahan. Tetapi negeri negeri jg 
mempoenjai tanah djadjahan, seperti Inggeris, Perantjis, Belgia, Portugal dan 
Nederlend, sekali kali tidak soeka melepaskan kepoenja an mereka itoe biarpoen 
semeter persegi sadja Hal itoe menjebabkan kegenti ngan jg hebat sekali, dalam 
lapang internasional, kegentingan jg bisa menimboelkan perang. Sebab itoe, 


adalah aliran politik di Inggeris dan dilain2 negeri, jg berpendirian, jang 
soedahlah lebih baik djika negeri2 ketjil jg mempoenjai tanah djadjahan, 
memberi sebahgian dari kepoenjaan merekk itoe kepada negeri negeri ketjil jg 
mempoenjai tanah djadjahan, memberi sebahgian dari kepoenjaan mereka itoe 
kepada negeri2 jg menoentoet tanah djadjahan. Soedah tentoe, negeri2 ketjil 
tida setoedjoe dengan pikiran itoe. Djoega bagi gerakan kaoem boeroeh socialis, 
pikiran itoe sekali kali tidak boleh diterima. Karena ideal2 socialis menoentoet 
kemerdekaan tanah2 djadja han. Ragi gerakan socialis, soal djadjahan tidak lain 
dari: bagai manakah djalan jang baik oen toek memerdekakan tanah2 djadjahan. 
Dus soal djadjahan ia lah soal kemerdekaan bagi kaoem socialis, . Tetapi aliran 
aliran jang kita seboet diatas, hendak merendah kan soal kemerdekaan itoe 
mendjadi so'al toekar menoekar, orang belanda bilang, ordinaire boek handel. 
Tingkat seal djadjahan di rendahkan, sebab itoe, perloe sekali soal djadjahan 
jang amat 


hangat itoe, diberi penerangan dari pehak kaoem socialis. Itoelah sebabnja maka 
dikala ngan organisasi2 kaoem boeroeh jang bisa dipandang sebagai tjabang2 
dari SDAP dan NWV, tim boel perasaan perloe oentoek memberi penerangan itoe. 
Itoelah djoe ga sebabnja, maka soal Indonesia mesti dibawa kedalam poesat 
perhatian kaoem boeroeh. Sebab itoe, beberapa organisa tie dalam SDAP dan 
NVV men tjari djalan boeat menarik perhatian orang kepada Indonesia. 
Pekerdjaan itoe perloe sekali, kare na djoega diantara kaoem boeroeh socialis, 
perhatian kepada Indonesia dizaman ini, kerapkali mesti diseboet tidak 
menjenang kan. Dizaman jang amat djelek ini kaoem boeroeh terpaksa 
mempergoenakan sekalian tenaganja oentoek membela diri dalam negerinja 
sendiri oentoek membelahak hak jang didapatnja sesoedah ia berdjoang 
bertahoen tahoen. Itoelah mendjadi sebab, hingga pikirannja di ikat oleh 
kedjadian kedjadian didalam negerinja sendiri, sehingga perhati an kepada 
Indonesia mendjadi lebih koerang. Soedah tentoe, ke adaan sedemikian tidak 
menjenangkan pada mereka jang menanggoeng djawab terhadap pada politik 
kaoem boeroeh socia lis di Neder and. Sekarang pekerdjaan oentoek menarik 
perhatian kaoem boeroeh: oentoek soelindonesia, soedah di moelaikan oleh 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, ialah satoe badan cultur jang didirikan oleh 
SDAP dan NWV Pekerdjaan itoe berdoea sekali dengan penerangan, jang diberi 
oleh lain2 kalangan di Nederland. Karena djoega lain2 bahagian bangsa 
Nederland merasa perloe, membesarkan perhatian bangsa Neder land kepada 
Indonesia. Tetapi maksoed mereka itoe, membesar kan perhatian bangsa 
Nederland soepaja bangsa Nederland tetap sedar betapa besar faedahnja In 
donesia kepada Nederland. Mak soednja, memperkoeatkan ikatan antara 
Nederland dan Indonesia. Maksoed Instituut voor Arbei ders ontwikkeling itoe, 
lain sekali. Maksoednja, ialah mendalam kan pikiran2 socialis terhadap pada soal 
djadjahan, menerangkan bahwa tiap2 bangsa mempoenjai hak kemerdekaan, 
dus djoega 


bangsa Indonesia. Boekan mak soednja memotong ikatan Neder land dan 
Indonesia dengan sekonjong2 dan pada waktoe ini djoega. Hal itoe mesti di te 
tapkan oleh Indonesia dan Neder land bersama sama apabila tempat soedah 
begitoe djaoeh. Teta pi hak kemerdekaan diakoe sepenoeh 2nja. Ada 


samboengan Rapat persaudaraan goeroe Semarang Pada hari Minggoe 12 Juni 
P.G.S. soedah melangsoengkan rapatnja dibawah pimpinannja toean Soemantri, 
Ketoea baroe dengan bertempat dipergoeroean P.G.I. di Lontarweg Semarang 
Oost. Dalam rapat itoe toean Wirjadi, bekas anggota Pengoeroes P.G.S. jang 
sekarang bekerdja di Japara, memboeat choet bah tentang keadaan di Japara. 
Dalam rapat itoe diambilnja beberapa poetoesan, sepertinja. a. Mendirikan Spaar 
dan Credietcooperatie. Jang diserahi mengoeroes itoe toean Soemomibardjo. 
Toean terseboet dibawah pengawasannja soeatoe Commissie van Toezicht. b. 
Akan merajakan berdirinja P.G.S. soedah 2 tahoen. Perajaan itoe akan didjatoeh 
kan dalam boelan Juni jad. c. PGS akan mengadjak beberapa perkoempoelan di 
Semarang boeat membentoek badan poesat dari pemberantas boeta hoeroef. 
Soeran Koto Samik „Tank Samik" Kearah Irrigatie Doeloe, didalam salah satoe 
dari Dagbladen jang terbit di Padang ini, kija soedah voorstelkan pada berwadjib, 
soepaja dibahagian Soerau Koto Samik patoet diadakan pengairan jang jang 
tetap, karena memikirkan keadaan negeri itoe dan ra'jatnja hampir tiap tahoen 
menerima kesoesoetan kekoerangani hasil sawah, lant ran kekoerangan. 
Toelisan mana, sedikitnja ada dapat perhatian dari jang berwadjib, terboekti 
dengan rantjangan nja oentoek meadakan bendoengan air di Paoeh. Tapi sajang 
poela, walaupoen hanja satoe bendoengan itoe, jang kalau dioekoer dengan 
kepentingan SKS beloem berarti, tidak poela sempoerna. Hanja keroesakan 
djoea jang diperdapat, ja itoe dengan roesaknja sepiring sawah dekat itoe. 


Dari itoe, sekali lagi kita dari ,,Perki" ini, berharap kepada pembesar Irrigatie dan 
jang berwadjib, akan mengichtiarkan adanja pengairan tetap boeat SK Samik, 
sebagai jang di Empat Koto Boekit Tinggi itoe. Moga2 terkaboel. Kita nanti 
kebenaran. Pertanjaan2 jang tersimpan da lam hati rajat selama ini, tentangan 
poengoetan poengoetan loenas bajar belasting di SKS, sedangkan tahoen, baroe 
seperdoea koerang terpakai. Roepanja dengan segera soedah pemdjawaban dari 
Nagarihoofd 121 disa na. Jaitoe apabila oetang rodi dan belasting rajat soedah 
selesai, rajat akan dibawa kepada perbai kan hidoep dan negri. Dari itoe, kita 
dari ,,Perki" mengoetjapkan terima kasih atas activiteitnja N.R. itoe. Betoel apa 
tidaknja pendjawa ban itoe, marilah sama sama kita toenggoe boekti atas 
kebena rannja. fort de koek Vereeniging Studie fonds Koerai Sebagai mana jang 
telah kita wartakan tempoh aslam Perki ini, maka pada hari ddo 3 Juli ini telah 
dilansoengkan Bizonde re Algemeene Vergadering oleh VSK terseboet jang 
bertempat di Raad Koerai di Fort de Kock Vergadering terseboet telah di moelai 
pada djam jang ditentoe kan jang dihadiri oleh oetoesan2 tjabang2 VSK jang 
ditempat la in, Sajang sedikit leden jang berada di For de Kock tidak seberapa 
nampak hanja sedjoemlah kira2 25 persen, Sobab karena nja tak lain kerena 
vergadering ini diadaken waktoe perhelatan patjoe koeda poela di For de Kock 
Entah apa jang mendjadi alasan bagi bestuur vergeeniging terseboet boeat 
melansoengkan vergadering ini pada perhelatan itoe tidak poela kita ketahoei. 
Sebagai telah dikatakan djoega jang akan dibitjarakan da lam vergadering ini 
adalah 7 punten Tetapi hanja jang lansoeng 2 punten sadja karena kekoerangan 
waktoe. Punten jang pertama jang patoet kita terangkan disini ialah hasilnja 
Hoofdbestuur di For de Kock oentoek penjokong sekolah2 madjallah bertta koerai 
dan lain2 jang dipimpin oleh VSK, 


EDITORIAL Kesoesahan pentjarian di Bondjol Anak negeri banjak menganggoer 
Pemerentah haroes melakoekan djalan, soepaja djangan kesoesahan datang. 


Arsd medewerker Perki jg sekarang berada dalam perdjalanan wartakan dari 
Bondjol. Bondjol, satoe tempat jg amat ketjil, djaoeh dari Fort de Kock, ta' poela 
dekat dari Loeboek Sa kaping, entah bagaimana poela kalau dihitoeng djaraknja 
dengan Buitenzorg, tetapi walaupoen djaoeh terpantjil dari manapoen 
seharoesnja mendapat perhatian, da ri pihak pemerintah Tinggi. Ra'jat djelata 
hidoepnja bisa dikatakan menanggoeng semiskin miskin hidoep, bertani djaoeh 
dari mendatangkan hasil, ichtiar lain seolah2 tertoetoep, ada djalan tidak 
diboeka, hanja satoe satoenja jang hanja dapat ditem poeh olehi anak negeri 
Bondjol sedaerahnja ialah meninggalkan negeri, kampoeng halaman, oen toek 
mengadoe oentoeng dinegeri orang. Selain dari mengerdjakan bertjotjok tanam 
oentoek menoetoep peroet kerontjong sehari hari, ada satoe pentjarian di 
Bondjol jang tadinja mendapat perhatian soenggoeh2, istimewa mendjadi 
soember hidoep boeat anak Bondjol, jaitoe bekas tambang Bilimbing, jang 
letaknja dekat kaki boekit Melintang, di atas kampoeng Tandjoeng Boenga. 
Disana anak negeri mentjari emas dari ketinggalan bekas tambang, jang boleh 
dika takan hasilnja ada sedikit memoeaskan, tjoekoep boeat sesoeap nasi anak 
negeri disa na selain dari menoetoep keperloean sehari hari, poen pikoelan 
negeri jg boleh dikatakan tidak ringan dapat pada diloenasi, seloeroeh ra'jat 
djelata di Onder district Bondjol dapat tersokong dari bekas tambang Belimbing 
itoe. Tetapi amat sajang pada achir tahoen ini ra'jat di Bondjol itoe kembali 
masoek dalam lempoer kesoesahan terlebih lagi waktoe menjelidiki beberapa 
kedjadian jang pintjang, jang waktoe ini seharoesnja disampaikan pada 
pemerintah jang wadjib mengetahoeinja, dengan via Perki" Punt kedoea ialah 
oeroesan sekolah. Kepoetoesan vergadering akan meoesahakan mentjari goeroe 
jg berdiploma HIK dan Thawalib. Leerplannja tetap sebagai sedi akala, jaitoe 
bahagian ilmoe oemoem menoeroet leerplan Op. Schakelschool dan ditambah de 
ngan keamanan jang sepadan de ngan kekoeatan moerid2. Dan gebouwnja akan 
didirikan sedapat2nja dengan selekas2nja. Selama tiga tahoen jang lampau 
moerid sekolah terseboet bela djar hanja pada geong Raad Koerai sadja. Nama 
sekolah tetap sebagaimana biasa jaitoe Doenirat Instituut v.d. V.S.K. Doeni 
digedong sekolahnja sendiri. 


ini. Bekas tambang Belimbing seolah2 tertoetoep oentoek pentjarian anak 
negeri, sebab beberapa atoeran pintjang, sehingga oleh atoeran itoe anak negeri 
ta' mempoenjai pentjarian poetoes pengharapan boeat hanja menoetoep 
keperloean roemah tangga serta soelit boeat memenoehi kewadjiban pada 
negeri. Tambang Belimbing itoe jang mendjadi soember pentjarian, ki ni hanja 
dimiliki oleh doea tiga orang jang bermonopo lie, jang mana memakai zojo 
genaamde vergvuning di berikan pemerintah padanja. Verguning mana 
mempoenjai hak2 jang tak tahoe sampai di mana haroes diwatasi, pentjarian 
emas disitoe sehingga dengan verguning itoe orang lain jang beratoes ratoes 
haroes tidak boleh mentjari emas, dimana tadi nja mendjadi soember 
penghidoepan atawa bolehlah dia dise boet boeat pengertian pada pamerintah 
oleh verguning jang telah diberikan pada doea tiga orang disana, haroes 
berpoeloeh poeloeh orang, malah malahan boleh djadi beratoes ratoes ha roes 


mendjadi werkloos, wadjib tidak berpentjarian serta terpaksa moesti tjari 
nafakah kemana lagi? Kedjadian jang loear biasa pernah poela dialami anak 
negeri, verguning jang diberikan pemerintah pada doea tiga orang2 terseboet 
dapat melarang orang orang negeri jang mentjari emas sehingga kalau ada jang 
berani melanggar sipoenja verguning boleh mengadoe poen telah terdjadi 
tatkala 80 orang jang mentjari emas dekat verguning jang dilarang itoe jang 
mana 6 orang diantaranja ditoentoet oleh pegawai negeri sebab didakwa 
melanggar dan meroesak satoe pohon ramboeng (pohon jang tak behargai 
hoekoeman didjatoeh kan f30 denda japakah pemerintah tidak seharoes nja 
memperhatikan ini? Selain dari tempat jang dapat vergunning itoe, tjg diberikan 
koeasa pada doea tiga orang serat ialah kepotongan dari ,,doenia dan achirat. 
Vergadering ditoetoep poekoel 2 karena kebanjakan leden hendak pergi 
sembahjang, dan bila vergadering ini akan diteroeskan beloem diberi tahoekan 
Tjita2 jang soetji dari moerid2 Doenirat Instituut. Menoeroet berita jang kita 
peroleh, atas andjoeran dari goeroe kepala sekolah terseboet, maka moerid2 
dari sekolah ini pada tanggal 28 Juni jl. telah mengadakan bijeenkomst, 
bertempat 


Belimbingi ada djoega tempat ja mengandoeng emas, malahan boleh poela 
memboekakan pentjari amat sajang tempat itoe telah dalam lingkoengan Bosch 
wezen poela dimana terlarang mengambil emas, sebab kajoe2 nja kepoenjaan 
Boschwezen malahan karena 1 pohon rambang sadja haroes membajar denda 
sebanjaknja f 30. Kita sendiri amat adjaib memikirkan, mengapa pan tjang 
Boschwezen, amat dekat ke kampoeng anak negeri, hal ini soedah disaksikan 
sendiri ketempat orang mentjari emas serta keadaan pantjangan ini, sehingga 
mentjari kajoe api oen toek masak amat pajah. Doea poeloeh tahoen jl. anak 
negeri hidoep dari hoetan beloekar ini, tapi kini karena tonggak Boschwezen 
anak negeri telah mendapat kewadjiban poela boeat toendoek kebawah 
beberapa atoeran, Didalam penjelidikan kita itoe pada beberapa anak negeri 
dibeberapa kampoeng, menerangkan keberatan atas pantjangan Bosch wezen 
itoe jg hanja kira2 sete ngah KM. dari kp. T. Boenga malahan kalau pantjangan 
itoe dialigkan kira2 sedikit djaoeh kedalam 4 a 6 KM. kedalam, anak negeri jg 
beratoes ratoes orang akan terboeka pentjarian lagi, ta' oesah pergi ke 
perantauan, ta' oesah pajah pajah memikir kan kewadjiban roemah tangga dan 
negeri, sebab disitoe dapat dihasilkan emas. Sedemikianlah jang dikabarkan 
serta disadjikan tentang nasib rak jat kita dibahagian Bondjol, sempit 
penghidoepan oleh kerena soember dan mata pentjaharian jang selama ini ada 
terboeka, sekarang telah tertoetoep sehinggamesti pergi keloear meninggalkan 
kampoeng boeat mentjarikan naf kah roemah tangga serta nafkah jg 
diwadjibkan terhadap negeri oleh medewerker kita itoe. Sesoenggoehnja djika 
kabar ini terang, soedah tentoe sepatoetnja mendapat perhatian tidak sadja dari 
pihak rakjat akan tetapi djoega dari pemerentah sendiri. Dengan mata 
pentjariannja mendjadi tertoetoep, tersebab doea tiga orang jg memperoleh 
vooreur dengan vergunning, sedang kan beratoes2 anak negeri jang lain mesti 
menanggoeng sengsara, maka tidak heran anak nege ri meninggalkan 
kampoeng hala mannja boeat mengadoe oentoeng terpaksa hanja boeat 
sesoeap nasi. Keadaan jang seroepa itoe membalikkan piring nasinj rakjat Bon 


djol. Ternjata sekali boeat penghidoepan serta keamanan rakjat jg Dalam 
pertemoean ini jang mereka telah membentoek seboeah Bond jang dinamainja 
»Doenirat instituut Bond".ID.I.K.B.J Bond ini beroedjoed oentoek menjokong 
comite ,,Boedi" Badan Oen toek Doenirat Instituut, dalam hal mendirikan sekolah 
sendiri. Kita 


olah2 memiliki bekas tambang besar di Boedjol itoe, bekas tam bang, tidak sadja 
boeat sesoeap nasi, pagi dan petang, melainkan djoega boeat meloenaskan 
kewa an jg loemajan djoega tetapi njiban negeri jang diwak toe sekarang ini 
amat keras sekali terasanja dipikoelkan atas poendak rakjat, jang maoe tidak 
maoe mesti dipikoel, dari jang ti dak ada mesti diadakan dengan ta' boleh 
menjeboet beloem atau tidak ada, melainkan mesti .. Selain dari pada 
tertoetoepnja pentjaharian dari bekas tambang itoe, boschwezen poen toeroet 
mendesak serta menjempit kan pentjaharian rakjat jg telah mendjadi berlipat 
ganda, seakan akan menggambarkan bahwa rak jat disitoe telah poetoes asa 
serta tenggelam adanja. Boschwezen bersama jg berwadjib tjoekoep 
mengetahoei bah wa rimbo hoetan itoe djoega ada soeatoe soember 
penghidoepan bagi rakjat serta meringankan nasibnja sendiri boeat mentjari 
katoe keperloean diroemah. Tetapi boekan ini jang terpenting sekali bagi rakjat 
Bonajol, jaitoe dengan pantjangnja boscwezen terlaloe dekat kekampoeng, maka 
berarti terdesaknja rakjat serta lingkoeng an dimana rakjat dapat mentjari emas 
djadi tersempit dan terde saklah penghidoepan rakjat. Sebaliknja orang jang 
doea tiga orang jang dinjatakan oleh medewerker kita itoe mendapat 
kelapangan serta kesempatan jg seloeas2nja poela. Dengan ini kita sekalian 
memadjoekan pertanjan2 I. Djika sekiranja demikian a pakah pemerentah tidak 
ingin mengambil soeatoe sikap maoe poen tindakan jang perloe oen toek 
mentjaboet z,g,vergun ning jang diberikan pada doea tiga orang itoe? 2 
Memindahkan pantjang watas boschwezen itoe soepaja rakjat jang berpoeloeh2 
bahkan beratoesratoesan bisa terboeka pintoe pentjarian dan anak negeri jang 
dirantau dapat poelang kembali oentoek beroesaha? 3 Apakah sekiranja 
pemeren tah dengen kejakinan kami dari PERKI" akan menjelidiki hal ini serta 
memperhatikan dengan sesoenggoehnja?. 4 Sekiranja dengan melekas kan 
mengambil tindakan kedjoesan memperbaiki nasib rakjat Bondjol itoe serta akan 
memperlihatkan hasil jang memoeaskan bagi ini. Sedemikian poela jang teroe kir 
dalam hati kami jang dapat dimadjoekan pada pemeren ah. Terlebih lagi dengan 
toelisan ini kami poen hendak menarik teroetama sekali perhatiannja wakil2 
rakjat jang berada dalam dewan perwakilan itoe teroema sekali nasionale fractie 
di Volks raad. 


poen telah melihat poela bahasa moerid2 itoe beladjar hanja dalam gedong 
Raad Koerai sadja. Bestuur dari Bond ini terdiri da ri: Voorzitter: Roestam moerid 
kl Il Secretaris M. Taher „ Bond terseboet telah dapat me 


Soerat Kiriman 


MALOEMAT. Mendjelang saudara2 Bestuur tjabang2 F.N.S. leden tersiar dan Nor 
malisten seloeroehnja di Soematera Barat. Dengan hormat bersama ini kami 
Bestuur P.N.S tjabang Padang mema'loemkan kepada sau dara2, bahwa 


Conferentie P.N.S. seloeroeh S.W.K jang akan dihadiri oleh Voor itter 
Hoofdbestuur Perserikatan Normaalschool dari Buitenzorg, akan diadakan dikota 
Padang pada hari Ming goe ddo. 24 Juli 1938 moelai poekoel 9 pagi bertempat 
dige bouw Moehammadijah Instituut di Sawahan No 1 a dang. Oleh sebab itoe 
dengan djalan ini kami mengoendang sauda ra2 leden P.N.S dan Normalisten 
seloeroehnja akan mengoendjoe ngi Conferentie terseboet. Comite van 
Ontvangst telah menjediakan pemondokan diseko lah VOLKSUNIVERSALITEIT 
idimoeka gedoeng Islamic Celle gel di Kampoeng Nias. Saudara2 jang akan 
menom pang dipemondokan itoe, harap memberi kabar kepada sdr. Abdoel 'Aziz 
gira St. Lelo Pahlawan, onderwijzer H.I.S no. 2 di Kampoeng Nias Gang 11 
Padang Bagi kaoem poeteri soerat permintaan tempat menoempang 
dialamatkan kepada Mej. Noerani onderwijzeres M. V. S. no. 2 Alang Lawas Koto, 
Padang. Soerat permintaan berhoeboeng dengan ini, diterima Comi te sebeloem 
tanggal 20 Juli 1938 Dibelakang ini saudara2 akan kami kirimi soerat oenda ngan 
jang lengkap, karena Conferentie bersifat Besloten, harap saudara2 jang akan 
mengoendjoe nginja membawa soerat oenda ngan itoe, dan kalau ada jang 
beloem menerimanja, boleh meminta kepada Bestuur sebeloem Conferentie 
dimoelai. Boeat penoetoep, kami oetjapkan terima kasih atas kemoerahan hati 
toean Redacteur, jg telah memberi tempat dalam soerat kabar ini. Wassalam 
kami, Bestuur P. N. S. tja bang Padang. 


Nasib Koesir2 Dos 


Sama2 datang mengadoekan nasibnja pada Di-strict hoofd Padang! 
Sesoenggoehnja bila diper hatikan tjara bagaimana soesah nja penghidoepan 
jang bersang koet dengan ekonomie rakjat oe moem choesoesnja dalam kala 
ngan koesir koesir dos, maka ti dak boleh tidak seseorang djadi ketjiwa sambil 
menggelengkan kepalanja. Tidak sadja jang berhoeboeng dengan pentjaharian, 
akan tetapi mereka itoe mesti mehiraukan djoega boeat menoetoep sesoeap 
nasi ataupoen mendjaga keselamatan roemah tangga, malahan djoega 
kewadjiban mereka terhadap negeripoen mesti diichtiarkan Bertambah 
sempitnja penghidoepan itoe kelihatan dengan beberapa serta pelbagai pelbagai 
peratoeran dari pihak politie dan pihak gemeente dengan 
gemeenteverordeningen jang toeroet mengetjilkan lapang penghidoepan dan 
pentjaharian mereka. Tambangan dos pada waktoe kini injata sekali dilihat sarta 
di pertjermin saban waktoel sangat soesah. Poebliek tidak begitoe geman naik 
dos lagi tersebab didesak oleh kenderaan motor dan modern, mereka 
sipenoempang ti dak lagi royaal membajar sewa tambangan, tersebab ekonomie 
seoemoemnja tidak mengidzinkan berboeat begitoe. Selain dari pada itoe koesir 
koesir dos serta eigenaren dos diwaktoe kini mesti menang goeng nasib jg 
bertambah berat, berhoeboeng dengan peratoeran baroe dari pihak gemeente 
dari „koeda koeda ketjil” dengan perkataan lain tingginja koeda jang tidak 
masoek dalam categorienja jg ditetapkan dalam peratoeran baroe itoe. Telah 
beberapa banjaknja koesir koesir dos ig tertangkap se 


dan sociaal. Kita berharap pergoeroean Particulier jang akan menoeroeti 
djedjaknja. Romeo. 


bab peratoeran itoe, lantaran koeda jang ketjil. Akan tetapi pihak jang berwadjib 
itoe loepa bahwa dengan adanja medjalankan peratoeran jang begitoe keras, 
akibatnja koesir jang ketjil itoe haroes menanggoengkan. Sebaliknja pikoelan 
serta kewadjiban mereka tinggal tetap djoega Keadaan dengan peratoeran itoe 
diwaktoe kini mendjad kan soeatoe paksaan jang haloes en toek menghentikan 
pentjarian doe itoe. Keadaan mereka itoe haroes mendapat pembelaan. Dengan 
keadaan seroepa itoe haroes poela jang berwadjib memikir nasib rakjatnja, 
terhadap mana mereka itoe mempoenjai kewadjiban. Poekoelan itoe dirasakan 
betoel oleh golongan kaoem koesir, Berhoeboeng dengan itoe maka sekalian 
koesir2 dos telah bermoefakat bersama2 oentoek mendatangi kan oor 
districtshoofd sebagi ninik mamak dalam negeri oentoek mentjaritakan nasib 
serta kemalangan mereka berhoeboeng dengan peratoeran peratoeran jang 
memberatkan pentja rian mereka itoe. Dengan pemandangan jang serba ringkas 
ini kita mempoeajai kejakinan bahwa beliau (District hoofd van Padang) djoega 
toeroet dengan nasib rakjatnja, jang mana beliau itoe sebagai djem batan boeat 
rakjat menghadap pemerintah, akan beroesaha serta berictiar dengan sedapat 
moengkin oentoek meringankan nasib anak kemenakan dan ra'jat nja sendiri. 
Kita menoenggoe kesoedahan nja pengadoean dari anak kemenakan terhadap 
mamaknja begitoe djoega sebagi jang berwadjib mendjadi djembatan rakjat 
terhadap pemerentah itoe. 


habar boenia 


boel kegentingan dengan Peran tjis jang moengkin mendjadikan poelau Parcel 
itoe pangkal persengketaan. Lebih djaoeh dikabarkan, bah wa pemerintah 
Djepang tidak ada diberitahoekan ketika Peran tjis mendoedoeki poelau poelau 
Paracel jang terletak disebelah selatan Hainan. Pasoekan Laoet Djepang akan 
memperhatikan dengan sangat eliti sesoeatoe gerakan Peran rantjis jang 
diadakan dipoelau itoe, dengan maksoed akan memberi perlindoengan pada 
djiwa dan milik rajat Djepang jang ada disana. Tentara loear negeri jang berani 
mendarat disana akan diserang. RUSLAND. GPoe melakoekan pembersihan. 
Daily Express kabarkan, bah wa GPoe kembali melakoekan pembersihan dalam 
laskar di Timoer Djaoeh, jang mana ada di lakoekan oleh GPoe sendiri. Ada 700 
orang officier, serdadoe dan ambtenaar ambtenaar dari GPoetelah diarrest. 
Diantara mereka jang diarrest itoe, djoega ada terdapat, kolonel Vasienkoff, 
adjudant persoonlijk dari Bruecher, generaal Levandovski dan commandant dari 
pasoekan artillerie di Wladiwostok. Dikabarkan, bahwa politiek com missaris 
lama dari stof staf Blue cher, Kransheyeff telah dihoe koem tembak. 


De Vooorzitter, Zainal'abidin Ond. HIS. no 1. 
De Secretaris. Sa'adoe'ddin Ond. Adabiah no 


ngeempoelkan oeang sedjoemlah kira2 f 2— doea roepiah jang diterima dari 
sokongan ledennja jang akan dikirimkan kepada bestuur Comite ,,Boedi". Kita 
mendoakan pandjang oemoernja Bond ini dan berboekti poela bagi oemoem. 
Poen kita berbesar hati akan tjita2 moerid2 jang masih dalam didikan itoe jang 
dididik berperasaan haloes 


JAPAN Soerat2 kabar ada mewartakan bahwa, kemarin malam angin topan telah 
menderoe dengan sangat hebatnja, serta membawa keroesakan jang hebat 
dalam gewest Kanagawa. Bandjir2 dise babkan hoedjan lebat telah membawa 
keroesakan pada 295 gedoeng dan ada 26 djembatan jang hanjoet. Sebegitoe 
djaoeh ada 49 orang jang mati dan 54 jang loeka2 parah, dalam daerah2 jang 
dibandjiri air itoe. Djoega kota Yokohama mengalami keroesakan jang hebat. 
Dari Djepang sebelah barat ada di terima berita, bahwa djoega di sana ada 
didapat keroesakan2 hebat, dimana ada 8 orang jang mendapat kematian. 
Poelau Parcel. 


annja Perantjis bahwa poelau itoe ada bertali dengan poelau Hainan, jang mana 
oleh Peran tjis dianggap ada kepoenjaannja jang mana menoeroet doegaan akan 
didjadikan pangkalen penerbangan oleh Perantjis walau poen kedoedoekannja 
beloem begitoe koeat. Sekarang menoeroet berita Do mei poelau itoe telah 
didoedoeki oleh Perantjis, lantaran mengingat aktiviteitnja Japan dalam daerah 
Hainan itoe. Jang moengkin mendjadi sebab Perantjis ialah lanta ran dari poelau 
itoe moedah sekali tertjapai pantie French IndoChina dengan kapal terbang jg 
mendjadi pentingnja poelau itoe bagi Perantjis. Pemerentah Inggeris telah di 
beritahoekan tentangan mendoe doeki poelau itoe. Berhoeboeng dengan itoe 
maka Japan menjatakan sebaliknja tidak akan membiarkan satoe negeri lain 
mendoedoeki poelau itoe. Dengan perkataan lain melihat 


KOTA 


akan keadaan seroeaa itoe soeda tentoe poela moengkin timBerhoeboeng 
dengan pertanja 


MUTATIE Di schors dari pekerdjaannja Zainoeddin glar Toeankoe Sam bah Negeri 
hoofd Soengai Aoer. Tersebab ongeschikt diperhen tikan dari djabatannja sebagi 
tijd wd bestuur schrijver di kan tor dirtricthoofd di Soeliki Boejoeng glar Soetan 
Radjo nan Sati, Boeat sementara dipekerdjakan dengan waarneming bestuurs 
schrijver di kantor distrischoofd di Soeliki Talib sekarang leer ling schrijver di 
plaatselijk kan toor di Manindjau. Tournee Anak Jatim P.G.A.I. Padang Ke Solok, 
Sawah Loento dan Kelilingnja. Moelai dari tanggal 9 20 Juli 1938 dilansoengkan 
Tourne anak Jatim di Djati Padang ke Solok, Sawah Loento dan kelilingnja. Pada 
tiap2 negeri jang didjalani diadakan Tablig besar boeat Kaoem bapa dan Kaoem 
Iboe, seperti programma dibawah ini: 1. Sawah Loento Soerau baroel. Petang 
Sabtoe 9 Juli 1938 Tablig boeat Kaoem bapa. Siang Ahad 10 boeat kaoem Iboe. 2 
Siloengkang Mesdjidj Petang Ahad 10 Juli 1938 Tablig boeat kaoem Iboe. Siang 
Senin 11 Juli Ada samboengan 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst . v. v. NARAS LOEBOEK 
BASOENG IV.V VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang2 dan passagiers 
Dienstberangkat di Loeboek Basoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 
820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Kadang dan Tanah Darat H 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. Dients berangkat di 


Naras. oekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari I Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta beleh diper tjaja Diantara itoe waktoe 
ada poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S dan stations 
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta, keterangan lebih 
panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S.SS berarti Hemat Tjepat 
dan sentosa. 


Vendulocaal ,,De Leeuwe Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 6 Juli 1938 di 
roemahnja jang terhormat Toean S. vidr SCHAAF Inspecteur van politie Iste 
klasse Nieuwe Gantineweg no.19 Dari perabot roemah toean terseboet jang 
terdjaga baik, modern dan terbikin dari Java djati, Boleh datang lihat pada hari 
Selasa 5 Juni dari djam 5-8 malam 


Idem. LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 8 Juli 1938 
Diroemahnja jang terhormat Njo nja djanda MAK TOENG FOENG di Kampoeng 
Dobi No. 65 Dari perabot roemah jang terdjaga baik dan modern. Boleh datang 
lihat pada hari lelangan dari djam 5-8 malam 


Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menam bah kekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoeni obat Asmani Drauk lama lama sehat 
gagah goembira Agenten Badjo Bongsoe B.K. 


Kamp. Baroe — Padang. Importeur: D. M. Ta ib Alibi 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Senen II Juli 1938 Diroemahnja 
jg terhormat toean K.OVERDULVE Sergeant der Infanterie Ondatjeweg G.8 Dari 
perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik, netjes Boleh datang lihat pada 
hari Minggoe 10 Juli dari djam 5-8 malam. 


Instituut 


Harlond Soekandar PADANG HILLIGOO 11 Moelai dari sekarang menerima 
moerid2 pada Instituut ter seboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8—1 siang. 
dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 34. Moerid diterima 
oentoek : a. Lagere Shool dari kl I sampai VII b. Schakelklas klas I, moerid2 ini 
sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian Lagereschool. C. 
VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 sampai klas III Voortgezet 
Lager Onderwijs ini telah mehasjilkan moerid oentoek eindexamen MULO 
GOUVERNEMENT dengan baik Leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan leerplan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo Gouvernement. 
Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Hariond Soekandar ini bekwaam 
dan bevoegd. Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. handenarbeid laki2 
Hormat PENOEROES. 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes 


Toean boleh persaksikan menanti 
Taman Siswa daerah Minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang 
oentoek T,Anak T.moeda T.Ant ra" T.Dewasa Keterangan2 lebih djelas dapat 
diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Wakil MadjelisLoehoer 
Secretariaat Madjelis Daerah Matoer Boekit Tinggi 


B.Tinggi Matoer » S Poear B.Sangkar Taloe ,, P.Koemboeh 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia 25 
Padang tel 288 


»Noeroeljagin Satoe2nja s.chabar Islam ter hit 2Xseboelan memoeat artikel jg 
penting2 membela kepentingan slam, memboeat soal djawab da am agama. 
Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 2. 6 boelan Adres 
»NOEROELJAGIN" 


BATOE SANGKAR S.W.K, 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jg kasan Beheerder A, SAMAD D.D. 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman 


Menanti dengan hormat 

ANDAA. S. III. tana 

LEMBAR KEDOEA DAGBLAD p orantar dan Anta 

Soal soal Pers didoenia Inter nationaal Kemerdikaan Pers dan Dictatuur. 


Mempertahankan soal kemerkaan pers jang sekarang tjoema dibeberapa negeri 
sadja, adalah soal jang terpenting. Berhoeboeng dengan hal tsb. diatas, ada 
baiknja djika kita menjelidiki keada an keadaan politiek dalam waktoe terachir 
ini: sehing ga menjebabkan adanja perobahan dalam doenia pers di beberapa 
keradjaan. 


Copyrigh Persbureau ,,ANETA" 


Kemerdekaan oentoek menoelis sama seperti soeatoe barang jg amat berharga. 
Dan oleh karena itoe orang tidak oesah heran, dji ka kaoem wartawan dinegeri 
Belanda telah mendengarkan soearanja sebagai memperingatkan kepada 
Federatie dari Journalis ten Internationaal sebab dari poesatnja F. I. J. soedah 
terdengan soeara oentoek menghilangkan peratoeran jg mengenai soal 
kemerdekaan pers, agar soepaja or ganisatie dari segala pers dikera djaan jang 
mempoenjai Pemerintahan dictateriaal dapat djoega toeroet dikalangan F.I J. 
Pengoeroes dari perhimpoenan kaoem wartawan dinegeri Belanda (Ned 
Journalisten Kringi tidak lama menoenggoe noenggoe oentoek menjiarkan 
pendiriannja dan segera akan keloear mendjadi ang gota dari persatoean kaoem 
war tawan Internationaal tsb. djika F.I.J. tidak akan memperhatikan pendiriannja 
N.J.K. jang bermak soed minta kemerdekaan pers. Soeatoe pendirian jang boleh 
di poedji dan bersemangat ketegoe han dan ketetapan. Oemoem telah mengerti 
bah wa setelah timboel kedjadian perobahan dalam doenia politiek jang baroe 
baroe ini, pers dibeberapa negeri di Europa telah mengalami perobahan. Di Cen 
traal- dan Europa Selatan dan Timoer jang mengalami crisis jang hebat, dinegeri 
negeri itoe perloe sekali kepada perobahan baroe jang sepadan dengan 
perobahan pembentoekan pemerinta han negeri, atau perhoeboengan nja 
politiek. Hal ini makin lama makin terang. Perloe diadjoekan disini bahwa jang 
dimaksoedkan jalah negeri dimana kemerdeka jan pers dalam arti jang sebetoel 
nja tidak ada lagi. Oleh karena itoe telah mendjadi kebiasaan bahwa pers itoe 
haroes toen doek kepada pengawasan Pemerintah. 


mempertaha kan negerinja oleh karena terdesaknja kaoem natio naal social 
sten. Dengan peratoe ran larangan dipersamakan dan perobaban dari pegawai, 
djoega tangkapnja para pemimpin jang ternama dalam doenia persoerat 
kabaran, maka dengan waktoe jang amat pendek sekali soal persoerat kabaran 
disitoe telah dikoeasai dan didjadikan politiek negeri. Dengan berdirinja 
afdeeling dari ministerie propaganda dikota Weenen, menegaskan achir nja arti 
„ansclus" dari soerat kabar dinegeri Oostenrijk dengan pimpinan dari Berlijn. 
Perselisi han jang masih ada sekarang ini bersifat formeel, soal persama'an itoe 
adalah soal jang bisa madjoe teroes dengan tidak dapat halangan soeatoe 
apapoen. Dinegeri Roemenia soedah empat tahoen berselang lakoenja censuur 
jg keras sekali. Keadaan negeri disitoe dalam lahirnja masih menghormati 
kepada kemerdekaan pers, tetapi lambat laoen Pemerintah memperlihatkan 
pembatasan pembatasan terhadap soal kemerdekaan pers terseboet. Censuur 
ini pada seketika wak toe dipertadjamkan, harian harian jang bersikap 
bertentangan de ngan pemerintah selaloe dirin tangi dan peratoeran pers baroe 
jang diadakannja sehingga hilang nja peratoeran pers jang lama. Satoe wet 
boeat kaoem warta wan jang dapat mengoeatkan kekoeasaan negeri terhadap 
harian dan djoega terhadap para jour nalisten, sehingga kekoeasaan negeri 
mendjadi besar dan koeat, maka keradjaan seperti Griekenland pada achir 
boelan Februari j.l. menjiarkan berita tentang pesatnja kemadjoean aliran 
dictatoriaal dinegeri itoe. Bersama sama itoe djoega maka aliran jang merdeka 
dari kalangan persjang moelai tanggal 4 Augustus 1936 toendoek kepada wet 
Pemerintah, mendjadi hilang. Ada samboengan Indonesia 


Karena kawin terpaksa Gadis mendjadi roesak pikiran. Seorang bernama K. 
tinggal di Bendoel, ada memelihara beberapa boedjang serta djoega 
mempoenjai anak perempoean bernama J. jang soedah sampai oemoer. 


Dengan tidak merdeka lagi negeri Oostenrijk berarti poela hilangnja pers, 
teroetama madjalah dan soerat kabar jang hendak 


Didalam beberapa boelan jang berselang maka K., sebab ia merasa bahwa 
seorang boedjangnja jang bernama Darmo, amat setia 


Pendirian Islam boekan Parasitisme. oleh: MOEHAMMAD HATTA 


Kita tidak akan memoedji atau membenarkan segala jang diperboeat oleh 
pemerintah Saoedi, tetapi kalau hendak membanding kan djoega peratoeran 
pada salah satoe masa jang laloe baik lah diperhatikan jang diatas ini. Oent ek 
memperkoeat tjelaan nja terhadap pendjaga kediaman itoe, toean Tamzil Ja'coeb 
membandingkan keadaan beladjar di Cairo pada AlAzhar dengan di Mekkah. 
Selagi di Mekkah orang sekarang dikenakan padjak dela pan roepiah setahoen, 
peladjar peladjar di Al Azhar mendapat bantoean oeang saban boelan dari Mesir. 
Bagi peladjar Indonesia disana dipoekoel rata bantoean oeang itoe kira kira 40 
roepiah setahoen. Pemoeda pemoeda jg berasal dari tempat lain misalnja 
Tiongkok beroleh tempat ting gal dan beroleh air semoea nja gratis. Tjoema 
toean Tamzil Ja'coeb loepa mentjeritakan sedikit bah da peladjar peladjar asing 
pada Al Azhar itoe berasal dari pemberian orang orang kaja bangsa nja sebagai 
wakaf. Dari oeang wakaf itoe dibantoe peladjar peladjar pangsanja jang tidak 
mam poe, Sebab itoe poela bantoean itoe berlain lain djoemlahnja menoeroet 
bangsa. Bangsa jang banjak memberikan wakaf, soedah tentoe lebih banjak 
memberi belandja kepada poeteranja jang beladjar disana. Djadinja oeang itoe 
boekan pemberian pemberi an pemerentah Mesir. Sekarang kita tahoe apa 
sebedan djoega amat disajanginja hendak diperdjodohkan dengan anaknja, 
bernama J. tadi. Tetapi J. ini tidak maoe kawin dengan boedjang jang ta' ditjin tai 
olehnja itoe. Apa boleh boeat, sebab ini bapa2 jang berpengaroeh perasaan 
koeno, maoe tidak maoe anaknja mesti kawin. Begitoe terpaksalah gadis tadi 
kawin dengan boedjang. Kabar nja J. sekarang boekannja hidoep dengan 
roekoen, malainkan sering perselisihan diroemah tang ganja. Malahan J. 
sekarang soeka doedoek sendirian serta berteriak teriak seperti orang jang hi 
lang ingatan. Serta tingkah lakoe nja djoega djaoeh bedanja de ngan waktoe ia 
masih perawan. Kolonisatie di Nieuw Guinea Didalam vergaderingnja 
Kolonisatieraad jang dilansoengkan pada hari Rebo jbl., telah dibitja rakan 
tentang soal kolonisatie S.I K.N.G. dan V.K.N.G. di Nieuw Gunea jang 
berhoeboeng dengan rapportnja toean toean Poereboom Voller dan Kriesfeld. 
Kesimpoelan jang diambil oleh kolonisatie raad terhadap rapport rapport tadi 
dibitjarakan dalam contact vergadering dari masing 


narnja jang dikehendaki oleh toean Tamzil Ja coeb Maoenja soepaja orang dapat 
tinggal di Mekkah dan Madinah dengan gratis dan dapat beladjar disana dengan 
mengemoekakan agama sebagai sendjatanja. Tetapi menoeroet paham kita 
pendirian sematjam itoe boekan pendirian Islam melainkan satoe pendirian jang 
berdasar paristisme. Islam mengatoer hak dan kewadjiban tjara seadil adilnja. 


Tidak boleh orang memintak hak sadja dengan tiada memenoehi soeatoe 
kewadjiban. Toentoetan boeat mendapat peladjaran gratis dapat dimadjoekan 
dengan alasan terhadep pemerintah negeri sendiri jang memoengoet belasting 
dari anak negeri tetapi tidak da pat dikehendaki dari satoe pemerintah asing 
sekalipoen ia berkoeasa di tanah Mekkah. Pergi beladjar agama tidak diwadjib 
kan oleh Islam. Dimana mana orang boleh menoentoet agama. Orang Islam 
hanja diwadjibkan wa oeang jang dibajarkan kepa pergi ke Mekkah boeat 
mentjoekoepkan roekoen agama, dan itoepoen hanja kalau tjoekoep sjarat 
hidoepnja, Seperti diseboet kan diatas, boeat keperloean ini peratoeran baroe 
itoe tidak mendjadi halangan, Islam tidak menjoeroeh orang mendjadi parasiet, 
melainkan menjoeroeh ia berboeat djasa bagi masjarakat dan menoentoet kea 
dilan jang setinggi tingginja bagi masjarakat. Inilah artinja i'badat Islam dan 
toendoek kepada Toehan jang Maha adil. Neira 5 Juni 1938 masing 
perkoempoelan kolonisa tie. Mereka itoe nanti akan diberi kesempatan oentoek 
menjelidi ki rapport rapport itoe dan mengeloearkan pendapatannja kepada 
kolonisatie raad. Sesoedah itoe kolonisatie raad akan mengambil kesimpoelan jg 
pengabisan jang akan didirikan kepada pemerintah soepaja dengan lekas dapat 
diambil poetoe sannja. Perkabaran jang menjeboetkan bahwa kolonisatie rand 
itoe telah mengambil poetoesan oentoek menentoekan Nieuw Guinea akan di 
bikin tempat kolonisatie, itoe sesoenggoehnja kabar angin belaka. Poetoesan 
itoe beloem diambil oleh kolonisatie raad. Poeteri Indonesia ke Toerki. Seorang 
poeteri Indonesia bekas peladjar pada Taman Dewa sa dari Taman Siswa di 
Djakar ta, jalah nona Retno Soerti jati, poeteri dari seorang mantri teekenaar di 
Sidoardjo pada tg. 15 boelan ini dikabarkan soedah pergi ke Toerki oentoek 
meneroeskan peladjarannja disana. NJONJA TRIMOERTI BERKAWIN. Seperti 
pernah dikabarkan njo 


nja Soelastri Karma Tri moe ti akan berkawin dengan seorang pemoeda dari 
Kaoeman Semarang. Mestinja perkawinan itoe soedah terdjadi dalam maksoed 
jang moelia itoe beloem dapat didjalankan dalam boelan itoe, karena ia dikena 
persdelict sampai ia haroes masoek dipen djara. Serta sekarang ia soedah kel 
ear dari hoekoeman, maka hadjatnja itoe dapat dilansoeng kan pada hari 
Minggoe tg. 19 Ju ni 38. Njonja Trimoerti, jang namanja dalam pergerakan isteri 
tadak asing lagi, berkawin dengan toean Moehamad ibnoe Soejaiti, perkawinan 
dilakoekan di Solo. Soedah pada tempatnja, kalau njonja Trimoerti itoe kawin de 
ngan toean Sajoeti, sebab kedoea kedoeanja soeka mengabdi kepada 
pergerakan. EXPORTEURSFEDERATIE. Msnoeroet kabar tidak lama lagi 
exporteursvereeniging Europa di Betawi akan membikin vergadering, dalam 
mana dibitjara kan bisanja diberdirikan satoe exporteurs federatie. Orang tentoe 
masih ingat, bah wa doeloean Dep. van Economi sche Zaken telah oetarakan kei 
nginannja soepaja diberdirikan satoe organisatie jang mengen kan semoeanja 
exporteur dari Indonesia. Menoeroet kabar jg H.N dapatkan, anggota2 dari ex 
portsvereenigingen jang kedapa tan masih beloem insjaf tentang perloenja 
diberdirikan satoe ex porteurs-federatie. Dibangoenkannja berbagai bagai 
exportcentrale hingga bisa didapatkan perhoeboengan jang rapat antara Dep. 
van Ec. Zaken dan expo teur2 membikin boeat beberapa exportproducten satoe 
federatie boeat sementara tidak perloe. Djadi ini federatie kelihatannja tidak 


mempoenjai banjak kans boeat berwoedjoed. PERKELAHIAN ANTARA POLITIE 
DENGAN PENDJAHAT. Penangkapan jang mendapat perlawanan. Beberapa 
waktoe berselang salah satoe soedagar radio di Djok ja telah ketjoerian satoe 
partij lampoe radio seharga koerang lebih 400 perak, jang mana belakangan 
orang dapatkan kembali itoe barang2 jang ilang pada satoe soedagar jang 
lainnja, semen tara satoe pendjahatnja soedah bisa dibekoek. Akan tetapi biang 
kladinja telah melarikan diri sapai pada hari Saptoe baroesan recherche 
mendapat kabar bahwa itoe pendjahat, Pawiro Ploepoek namanja dan seorang 
jang tidak asing lagi dimatanja politie, mes ti ada mengoempet dalam kampoeng 
Soetodirdjan. Dengan lantas satoe mantr dan beberapa recherche pergi keitoe 
kampoeng dan dengan sesoenggoehnja djoega itoe badji ngan ada disana. 3i 
badjingan, jang bergegama linggis, tidak maoe menjerah 


kalian 


PALESTINA. MA'LOEMAT DAR COMITE ARAB TINGGI. Baroe baroe ini, Comite Arab 
Tinggi di Palestina menjiarkan ma'loemat kepada semoea pendoedoek bangsa 
Arab, boenjinja seperti berikoet: ,,Sebagamana pers telah menji arkan 
belakangan ini advies adves jang maksoednja oentoek membereskan soal 
Palestina, te tapi semata mata advies advies ini tidak mentjotjoki pendirian 
pendirian bangsa Arab malahan mengoentoengkan bagi kedoedoekan bangsa 
Jahoedi di Pales tina, begitoepoen lain lain advies lagi jang telah diseboetkan 
oleh beberapa soerat kabar. Karena ini advies advies tidak mengaboelkan 
permintaan permintaan bangsa Arab, dan poela tidak menetapkan persediaan 
perdjandjian jang telah ditetapkan oleh negeri negeri Arab dan Islam, malahan 
bisa mendatangkan bentjana jang membahajakan kedoedoekan dan 
penghidoepan bangsa Arab di Palestina, makdari sebab ini, Comite Arab Ting gi 
memperingatkan kembali pada apa jang diterangkan oleh Comite ini berkali kali, 
bahwa tiap tiap advies jang tidak mementingkan keperloean keperloe an bangsa 
Arab, dan tidak memenoehi permintaan permintaan mereka sebagaimana jang 
telah dima'loemkan di makloemat jang laloe, maka Comite dan bangsa tidak 
terima sama sekali ! Comite Arab Tinggi sangat per mentah2. Maka itoe waktoe 
telah terdjadi perkelahian, dalam mana baik politie maoepoen itoe pendjahat 
telah mendapat loeka loeka. Mereka laloe dikirimkan keroe mah sakit Petronella 
oentoek di perband loeka loekanja. Sementara orang2 politie bisa landjoet kan 
mereka poenja pekerdjaan, sedang Pawiro disekep dalam pendjara. Itoe 
pendjahat djoega ada toeroet tjampoer dalam itoe perkara perampokan di 
bilangan Sragen, boeat mana ia soedah kenaditangkap lebih dahoeloe, tapi ia 
soedah bisa boeron dari pendjar. Waktoe dilakoekan penggeledahan dalam 
roemahnja lebih djaoeh kedapatan satoe partij barang barang ternjata ada 
berasal dari pentjoerian. IP.KI. PERNIAGAAN SOEMATERA TIMOER. Import barang 
barang, Menoeroet berita dari Centraal Kantoor voor de Statistiek dida lam 
boelan Mei 1938 Soematera Timoer mengeloearkan barang barang 580 9 ton 
dengan harga f 4.700 000,- Mei 1937: 23 ton harga f 4 700.000,— Moelai boelan 
Januari sampai Mei 1938 djoemlahnja barang barang jang dikeloearkan dari 
Soematra Timoer ada 170.1 ton de 


tjaja, bahwa advies advies itoe tidak mengelaboei mata tiap siap orang Arab. 
Dan oemat Arab P lestina moedah moedahan berhasil dalam perdjoangan 
perdjoangan mereka oentoek kemerdekaan tanah air mereka denga karena 
kesoenggoehannja, tetap pendiriannja, dan karena moelia endiriannja. JAMAN. 
Jaman sympathie pada Palestina. Minister loear negeri Jaman telah kirim 
telegram kepada minister 1 ear negeri Brittanie di Londen boenjinja: ,,Lebih 
doeloe saja memperi ngatkan kepada toean dengan permintaan permintaan 
radja Jaman jg berkali kali jang berboeboengan dengan soal Palestina, karena 
soal Palestina sangat penting bagi alam Islami seloeroeh nja. Saja pikir, seh bis 
habisnja di Palestina diadakan satoe verdrag sebagaimana di Mesir dan Irag 
Lebih djaoeh dirasa lebih baik, oentoek menjelidiki kembali soaperdjandjian 
perdjandjian tidak boleh selamanja dianggap hak atau perintah perintah Toehan 
dan toean sendiri bisa saksikan bih dari orang banjak, bahwa poetoesan 
poetoesan orang atau pemerintah pemerintah banjak kali ternjata boeroeknja 
sesoedah dipoetoeskan sehingga masih boleh dirobah dan diperbaiki. 
Pemerintah Jaman mengharap jg Brittannie soeka menghormat kan dan 
mengakoei hak hak kaoem Moeslimin di Palestina, dan membebaskan orang 
orang jang tidak berdosa dari perboeangan. ngan harga f 22.400.000,— ita hoen 
1937 126 ton dengan harga f19.500 000,-1. Export barang barang. Didalam 
boelan Mei 1938 Soematra Timoer mengeloearkan barang barang 121.2 ton 
dengan harga f 9.700.000, — Mei 1937 106 ton harga f 15 800.000.-1. Moelai 
boelan Janauari sampai boelan Mei 1928 Soematera Timoer mengeloearkan 
barang barang 580. 3 ton dengan harga f 75.800.000,- (tahoen 1937: 570,8 ton 
dengan harga f 82,800 000.-). Parlement di Tiongkok Seorang Tionghoa 
pendoedoek Betawi diangkat mendjadi anggota. Soerat soerat kakar Tionghoa 
mewartakan bahwa di Tiongkok sekarang didirikan seboeah badan wakil rakjat 
toentoek memberi advies pada pemerentah de ngan nama bahasa Tionghoa. 
Tjan Tjeng Hwee. Anggota2 parlement itoe boeat pertama kali ini akan diang kat 
dan djoemlahnja 200 orang Diboekanja tanggal 1 Juli sedang sebagai voorzitter 
dioendjoek Dr. C. T. Wang jang terkenal, Dalam lijst nama anggeta baroe itoe 
terhadap delapan nama dari toean2 bangsa Tionghoa 


Tjerita Kendata nari Moedakoe Menoeroet tjerita seorang iboe oleh H.S. B.K 
Tetapi sekarang akoe soedah insjaf. Dan Arifinlah jang mendjadi kepertjajaan 
hatikoe kini. Moedahz2an engkan hidoep berbahagia dengannja, katokoe sambil 
membalas senjoem itoe. Kemoedian setelah dia poelang koetoeliskan sepoetjoek 
soerat kepada Moehammad Noer di Boekittinggi. Koeminta dengan sangat 
soepaja dia menemoei akoe, pengharapan koe itoepoen berhasil. Betapa rasa 
hatikoe kepadanja ketika kami berhadapan koepa parkanlah, Apa artinja akoe ini 
bagi moeTina? oedjarnja dengan perlahan lahan. Sangat besar artinja bagikoe" 
kekasihkoe djawabkoe dengan oenggoeh2 Setelah berpadoe djandji tiga boelan 
kemoedian akoe poen seroemah tangga dengan Moeham mad Noer. Hidoep 
kami amat beroentoeng Setelah tiga tahoen lemanja kami bergaoel Toehan 
menghorma ti kami poela dengan seorang anak laki2 jang sangat disajang ngi. 
Tetapi ....... , diatas doenia ini ta' ada kekalan .... Soeami jang koetjinta itoe 
meninggal doenia, tatkala oesia anakkoe Roesli masoek 5 tahoen Sedjak itoe 
sampai sekarang telah toedjoeh tahoen toedjoean hidoepkoe adalah mengasoeh 


dan mendidikmoe itoe, agar dia mendjadi seorang manoesia jang berbakti 
kepada Toehan dan tanah airnja kelak. Tjoekoep sekian Hs dan dibelakang itoe 
akoe berharap moga2 semoea peristiwa dirikoe itoe akan djadi tjermin hidoep 
bagimoe serta bagi anak2 moeda jang lain. Tammat 


jan tinggal di loear Tiongkok antaranja toean2 Tan Kah Keedae Aw Boon How 
dari Singa pore dan toean Tjhung See Ganvoorzittei fond amal Tiongkok di 
Betawi. Consul General Tiongkok Mr. Kah memberi keterangan kepada kita 
bahwa di Tiongkok Pemerentah memang mengandgeng niatan oentoek 
mendirikan Natio nal political counsil tetapi hing ga hari ini ia beloem terima 
kabar officieel tentang pendirian nja. Toean Tjhung See Gan kabar nja djoega 
beloem terima besluit angkaton tetapi orang tidak sangsikan tentang pendirian 
badan perwakilan itoe jang boleh djadi pada pemboekaan perta ma ada di 
Hankow. (Aneta) 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang 
Auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


Sarong ASING 


Administratie kantoor 


»Honeste Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 
dagang sam pai beres pada a countant belasting dienst diharap toean 2 
saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan oleh orang jang 
soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang jang soedah 
berdiploma Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De Beheeder 


Vendulocaal ,,De Leeuwe Venduhouder. P.W.F, von Liebenstein Slingerlaan 7 
Telef. 295 LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 13 juli 1930 
Diroemahnja jang terhormat toean E.G. NJIO Ambtenaar Douane Hoogeweg - 
Emmahaven Dari perabot toean terseboet jang terdjaga baik modern dan masih 
baroe lagi. Boleh dateng lihat pada hari lelangan moelai djam 5 sore. 


asli 


Balairoen 


PA 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak toentoer Persediaan besai hanja pada toko: 
BOEJOENG TAMIN M.C. Mohammad Yoosuf 


63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 161 
No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNAYOOSUF 


emmenterererererertemeenemenen Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL 
MOESLIM Daan Restaurant Balai Baroe 


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 
adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
Padang dan Fort de Kock. 102 


Idem LELANG - MALAM, Moelai djam 6. 30 Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama 
weg. Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan 
semoeanja terbikin dari Java Boleh datang lihat pada hari Kemis 28 Juli dari djam 
5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938 
roemahnja jg terhormat toean J.M.K. LAPRE Hoofd Inspecteur van Politie 
Sawahan 46 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, netjes dan 
modern dan seloeroehnja ter bikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari 
lelangan dari djam 5 sore 


Zaakwaarnemer Kantoor 

„ELIAS JR“ Sekarang di: 
KERGERAKAARRAARAHARI KESEHARAHARAN 
note merapak No. b 

Soedah terbit Boekoe 

Soedah tertjipta 


Ringkasan Sedjaran Indonesia 


Disoesoen oleh: ZAINOFDDIN SALEH dan A WAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. 
HOESIN ELIAS (leerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg 
berkilat (kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 
gambar2 serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 
moeka jang berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe 
dan pertjampoeran dengan Hindoe, 3e Zaman Islam bertebar di Indonesia 
deggan ker djannja 4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie 
sampai ke Gouvernement e 5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini 
dil, Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Rangkasan Sedjarah 
Tanah Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja rah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75+10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS 
leerkracht Islamic College Padang. 


Awas Awas Chabar perloe Ada apa Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa 
saban hari ada satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat 
dari Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheek., „3 
sore Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang au to tentoe ta' kan loepa 
mentjari kita poenja merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja 
Menanti dengan hormat. BOEIN 


Bandaro Boengsoe 
Instituut 


Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S. Standaardschool 
Seberang Padang Ingevolge hetBesluit van den Directeur van Onderwijs en 
Feredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning verleend bedoeld in 
Art.12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. 
Stb, 1933 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939, moelai tg 1 Juli 
di Gedong Goemanti — Instituut waktoe hari kerdja. Boeat moerid2 
Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari djam 1/2 delapan 
sampai poekoel 1, Menoenggoe dengan hormat De Directeur 


D emberi Tahoean 


Saja Hadji Diris gi. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri dan diam di Piai 
Paoeh V Onderdistriek Loeboek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa 
setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja 
tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. Terdiri dari 43 
piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja jang tergadai 
kepada Chatib Raja, Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg 
di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' 
Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. Moelai dari tg 23 Juni 
1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi koeasa kepada orang 
lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan 


kepada V Kamarial es, diam di Piai Paoeh V ISelama dalam perdjandjian Dari saja 
Hadji Diris. 


Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoendjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan 
Selamat Moerah Tjepat Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPEL NPA De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. A 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB ENOENTOEN JAPAN— 
MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa 
Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti. Satoe boekoe tebal, formaat 
sedang, koelit airmas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboer" 


Roeang penjiaran poestaka Indonesia 
Keramatplein 19 Batavia Catalogis dikirim gratis pada jang minta 
Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADJAN 


Moelai sekarang menerima moerid. ada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat 
anak: Perempoean 


